HATI YANG HOKI & BERSIFAT 

PROAKTIF 



Hati yang Hoki itu melihat baiknya. 


Dia melihat harapan baik saat semua orang 
mengeluh, dan memperbaiki keadaan saat orang 

lain menyerah. 



Hati yang hoki itu penyayang. 

Dia melihat semua orang sebagai orang baik. Ada 
yang sudah baik dan ada yang sedang berupaya 

menjadi baik. 

Dia menjadi orang yang terakhir menyerah dalam 

membantu orang lain. 



Hati yang hoki itu jujur dalam urusannya. 

Dia tidak sampai hati mengurangi hak orang lain, 
dan bahkan bersedia rugi untuk mencegah 

kesedihan orang lain. 



Hati yang hoki itu setia dalam cintanya. 


Dia setia kepada yang dicintai dan mencintainya, 
karena cinta adalah anugerah yang didalamnya 

tumbuh semua kemuliaan. 



Hati yang hoki itu sabar dalam kesulitannya. 

Dia sabar, karena dia tahu kalau yang terbaik 
sudah dilakukannya, apa lagi yang bisa 
dilakukannya kecuali menunggu hadiah dari 
tuhannya dalam kedamaian? 



Hati yang hoki itu rendah hati dalam 

keberhasilannya . 


Dia rendah hati karena dia 
menyadari tidak ada orang 
berhasil tanpa ijin dari 
tuhan. 

Dan dia tahu bahwa tuhan 
mencabut kemuliaan dari 
orang yang 
menyombongkan diri. 


K 

u 

A 

N 

r" 

r 

Softibo 

ng 

K 


E J 


H ^ 


1 


D 


U 


P 


A 


N 



Sukses 


Rendah 

hati 



Apa yang dimaksud dengan Bersikap Proaktif? 



Bersikap Proaktif artinya bertanggung jawab atas 
prilaku kita sendiri (di masa lalu, di masa 
sekarang, mau pun di masa mendatang) dan 
membuat pilihan - pilihan berdasarkan prinsip 
prinsip serta nilai - nilai ketimbang pada suasana 

hati atau keadaan. 

Orang - orang proaktif adalah pelaku - pelaku 
perubahan dan memilih untuk tidak menjadi 
korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk tidak 

menyalahkan orang lain. 



Terima Kasih 



